Seri ini bukan sekedar sejumlah buku 
bergambar yang terbit berurutan, tapi LEBIH DARI ITU! 
ALBUM CERITA TERNAMA merupakan suatu kesatuan 
bungarampai yang utuh dari kisah-kisah yang paling mashur 
dari sastera dunia. ALBUM CERITA TERNAMA dengan 
gambar yang baik dan bahasa yang terpelihara bermaksud 
memberikan kepada anak-anak kita perkenalan pertama 
dengan cerita-cerita tersebut — perkenalan 
pertama yang dapat membangkitkan minat 
mereka membaca dan menikmati 
karya-karya tersebut, dalam 
bentuk aslinya kelak 



SELURUH KOLEKSI LENGKAP DARI SERI INI 
ADALAH SEBAGAI BERIKUT: 



1. HARTA DI PULAU 8. 
PERAK, Kari May 

2. DARI JONGOS KAPAL JADI 9. 
ADMIRAL, Kapten Marryat 

3. TIGA PENDEKAR, 10. 
Alexander Dumas 

4. OLIVER TW1ST, 11. 
Charles Dickens 

5. 20.000 MIL DI BAWAH LAUT, 12. 
Jules Vernes 

6. GUBUK PAMAN TOM, 13. 
Henriette Beacher Stowe 

7. QUO VADIS, 14. 
Henryk Sienkiewicz 



SEBATANG KARA, 
Hector Malot 
PULAU HARTA, 
Robert Louis Stevenson 
rVANHOE, 
Walter Scott 
ROBINSON CRUSOE, 
Daniel Defoe 
JULIUS CAESAR, 
E. Bulwer Lytton 
HARI-HARI TERAKHIR 
POMPEI, E. Bulwer Lytton 
ROBIN HOOD, 
Norman R. Stinnet 



• Copyright Editorial Bruguera S. A. Barcelona 
• Hak cipta saduran Indonesia P.T. Gramedia Jakarta 
Penerbit P.T. Gramedia Jakarta 
Dicetak oleh Percetakan P.T. Gramedia Jakarta 



"nttp'JJzo'n a dja d dsJ. d J o g s'p □£ sairi 



OLIVER TWIST 



GARIS BESAR CERITA 

WAKTU kecil, Oliver Twist dipelihara Bum- 
ble, pengasuh rumah piatu. Setelah agak 
besar, dia ikut tukang kayu. Karena kurang 
makan, badannya jadi lemah. Oliver dise- 
rahkan kembali kepada Bumble. Bumble lalu 
mengadakan penawaran. Siapa mau me- 
mungut Oliver, akan mendapat hadiah lima 
ribu. Gamfield, ingin memungut Oliver, tapi 
ditolak oleh Bumble, karena anak buah Gam- 
field kerapkali mati, waktu membersihkan 
cerobong asap. Maksud Gamfield, Oliver 
akan dijadikan tukang membersihkan ce- 
robong. 

Oliver lalu ikut Sowerberry, seorang peng- 
usaha peti mati. Di situ Oliver diejek terus- 
menerus oleh Noah, buruh Sowerberry. Oliver 
marah dan meninju Noah. Noah memfitnah 
Oliver, katanya Oliver mau membunuhnya. 
Oliver ditinju Sowerberry. Sesudah itu, 
Oliver melarikan diri ke London. 

Di tengah jalan Oliver bertemu dengan 
Jack. Jack anak buah Fagin. Fagin adalah ke- 
pala gerombolan pencuri. Oliver dijadikan 
anak buahnya. Oliver harus belajar mencuri 
dan mencopet. Tapi ia belum tahu, bahwa 



lencopet. i api m uwum •«»•; 
erjebak dalam sarang pencuri. Hada 
suatu hari Oliver diajak mencopet. Tapi 
malang, kawan Oliver ketahuan dan lari. Oli- 
ver ditangkap polisi dan dituduh mencopet. 
Untunglah ada orang baik yang namanya 
Brownlow. Brownlow membela Oliver, mem- 
bebaskannya, dan kemudian memungutnya. 

Fagin marah, karena Oliver hilang. Oliver 
harus dicari. Sebab kalau tidak, Oliver mung- 
kin akan lapor polisi. Dan komplotan Fagin 
akan terbongkar. Nancy lalu bertindak. Nan- 
cy adalah gadis kecil yang terjebak masuk 
sarang pencuri. Nancy suka pada Oliver. Ia 
pergi ke kantor polisi menanyakan tempat 
tinggal Oliver. Polisi menunjukkannya, 
karena Nancy mengaku kakak-perempuan 
Oliver. Dengan bantuan Bill, pacar Nancy, 
Oliver tertangkap dan diserahkan kembali 
kepada Fagin. 

Sementara itu ada penjahat bernama 
Mooks. Monks mendesak Fagin, supaya Oli- 
ver benar-benar jadi pencuri. Maka Monks 
dan Bill lalu mengajak Oliver merampok 
rumah Bu Maylie. Perampokan ini gagal. Oli- 
ver tertembak dan tertangkap. Tapi kemu- 



n ia jadi anak pungut Bu Maylie. Di sini ia 
bertemu dengan Rosa. juga anak pungut Bu 
Maylie. Rosa lalu jadi pacar Harry, anak bu 
Maylie. 

Siapakah sebenarnya Monks itu? Dan 
apakah tujuan hidupnya? _ 

Ayah Monks bernama Edwm. Tapi se- 
sudah Monks lahir, Edwin bercerai dengan is- 
terinva. Dan Monks ikut ibunya ke luar ne- 
geri. Edwin lalu kawin lagi dengan Agnes. 
Dari perkawinan kedua mi, lahir Oliver 
Twist. Tapi tak lama kemudian, Agnes me- 
ninggal. Agnes adalah kakak kandung Rosa. 
Jadi Rosa adalah bibinya Oliver. Dengan per- 
kataan lain, Monks dan Oliver adalah kakak 
beradik satu ayah. Secara kebetulan, Edwin 
adalah teman Brownlow. Dan Edwin pernah 
memberikan potret Agnes kepada Brownlow. 

Beberapa waktu kemudian, Edwin mati. Ia 
meninggalkan surat wasiat. Isi aurat wasiat: 
semua warisan untuk Oliver. Monks dan ibu- 
nya marah. Surat wasiat dibakarnya. Monks 
lalu berusaha mencari' Agnes, ibunya Oliver. 
Tapi ternyata ia sudah meninggal. Monks i- 
ngin menyingkirkan Oliver, supaya warisan ja- 
tuh ke tangannya. Kebetulan Monks berke- 
nalan dengan Fagin. Monks dan Fagin be- 
kerjasama. Monks mendesak Fagin, supaya 
Oliver dididik jadi pencuri. Dengan demi- 
kian, pada suatu ketika Oliver pasti ter- 
tangkap polisi. Jika Oliver masuk penjara, 
warisan dapat direbutnya. 

Siasat ini terdengar oleh Nancy. Nancy 
memberi tahu Rosa. Rosa memberi tahu 
Brownlow. Brownlow lapor polisi. Akibat pe- 
ristiwa ini: Sarang pencuri digerebeg polisi. 
Nancy dibunuh Bill, pacarnya sendiri, ka- 
rena Nancy dianggap berkhianat. Fagin di- 
hukum gantung. Monks melarikan diri ke 
luar negeri. Di sana ia tetap jadi penjahat, 
akhirnya tertangkap juga dan mati di pen- 
jara. Bill mati tercekik waktu berusaha me- 
larikan diri. 

Karena jasa Brownlow dan Bu Maylie, 
Oliver bertemu dengan Rosa, bibinya. Oliver 
dan Rosa merasa bahagia, karena sekarang 
mereka tahu orang tua mereka. 

Ayah Oliver namanya Edwin. Ibu 0 live * 
namanya Agnes. Agnes dan Rosa adalah 
puteri seorang pelaut yang namanya Fleming. 



Diterbitkan oleh 
P.T. Gramedia 1976 

OLIVER TWIST 
karya Charles Dickens 



• Hak saduran Indonesia 
P.T. GRAMEDIA Jakarta 

• Hak cipta dilindungi oleh 
Undang-undang 

Ali rights reserved 



Illustrasi pewarnaan 
S. Rahardjo 

Dicetak oleh Percetakan 
P.T. Gramedia Jakarta. 



nttp:y/^orjci r Jja r J r J e I : d J o cj s p oisJdtn 




1 1 i i \ j . //z u 1 1 d ' J j d ' Jli d J J j J u g ^.jj u L u u j j j 





6 



pTTp : l fa o r j a dj a d o 3 Lo J o cj 3 p ol c orr j 




hwp://z o f j a dj a d o o J do J o g o p o t , 




r- ■ hftp://^or]c!dji!do9]^Jog^pot^^i'. 




10 



fjfcp : ll'A r Jf\3 dj a d o 3 Lo J o cjip oic arE 





13 




14 



hxtp:/JzoT\ 3 cJj aj d o bLo J o g sp ot o orrj 





22 



h'tip r jf\3 d j a d obl b t o g ^ p o L o o r n 




n tip : l fa o r j a d j a r J o 3 J . d J o cj s; p ot 0 o FT j 




nnp ; jjy OriB dj a aos ] ,d J o cj 3 p ol c o rr j 




nttp jjz or\t\ d j a d aWi , h J o ej 3 p c/L c d fr j 




rrftp o; j g r Jj a d r Jwb J o g 3 p c/L oorr j 




